AL MUJADILAH 

(Wanita Yang Mengajukan Gugatan) 

Surah ke-58 
22 Ayat. Madaniyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. (28) 0 Sesungguhnya Alloh telah mendengar 
perkataan wanita yang mengajukan gugatan 
kepada kamu tentang suaminya, dan ia 
mengadukan kepada Alloh. Dan Alloh mendengar 
soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya 
Alloh Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

2. orang-orang yang menzihar isterinya di antara 
kamu, (yakni menganggap isterinya sebagai 
ibunya, padahal) isteri mereka bukanlah ibu 
mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah 
wanita yang melahirkan mereka. Dan 
sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan 
suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan 
sesungguhnya Alloh Maha Pemaat lagi Maha 
Pengampun. 

3. Orang-orang yang menzihar isteri mereka, 
kemudian mereka hendak menarik kembali apa 
yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) 
memerdekakan seorang budak sebelum keduanya 
(suami dan isteri) itu bercampur. Demikianlah, 
dengan hal itu diajarkan kepada kamu, dan Alloh 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

4 . Barang siapa yang tidak mendapatkan 
(budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebelum keduanya bercampur. 
Maka siapa yang tidak mampu berpuasa (wajiblah 
atasnya) memberi makan enam puluh orang 
miskin. Demikian itu supaya kamu beriman kepada 
Alloh dan rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum 
Alloh, dan bagi orang-orang kafir (mendapat) 
siksaan yang pedih. 






Suratul Mujadilah 




Bismil lahir rahmanir rahim 





sJi 




^2 


3 


s' • 


$ 


& 


4jkil 






Alloh 


ke- 


dan ia 


suami- 


ten- 


ia menggugat 


yang 


perka- 


Alloh 


men- 


sung- 




pada 


mengadukan 


nya 


tang 


kamu 


(wanita) 


taan 




dengar 


guh 



Qad sami'al lahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha watasytaki ilal lahi 











il 


o\ 


‘cgja 


>x>^ 




mereka 


orang-2 


Maha 


Maha 


Alloh 


sung- 


soal jawab 


men- 


dan 


menzihar 


yang 


1 Melihat 


Mendengar 




guh 


kalian berdua 


dengar 


Alloh 



wallahu yasma'u tahawurakuma innal laha sami'um bashir (1) Alladzina yuzhahiruna 





< 

% 




l\ 


A» _ 






> 4 - 


jfc.. 


yang 


ke- 


ibu-ibu 


tidak- 


ibu-ibu 


mereka 


tidak- istri-istri 


dari 


di antara 


(ibu-ibu) 


cuali 


mereka 


lah 


mereka 


(istri-istri ) 


lah mereka 




kalian 



minkum min nisa-ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illal la-i 



< \' 
-ooij 


A >> > 

bjjj 


, 9S"> 


— IM 

ot 




> > >'< 


dan sesung- 


dan 


perkataan 


dari 


mungkar 


benar-benar 


guhnya 


dusta 








mengatakan 



waladnahum wa-innahum layaquluna munkaram minal qauli wazura wa-innal 






£>>< 



dan sesung- melahirkan 
guhnya mereka mereka 




mereka kemu- istri-istri dari mereka dan orang- Maha sungguh Ma- Alloh 

kembali dian mereka menzhihar orangyang 2 Pengampun ha Pemaaf 

laha la'afuwwun ghafur (2) Walladzina yuzhahirGna min nisa-ihim tsumma ya'uduna 







>/ 

o' 


£ 


> * 




>> 

JJ^ 


ijS6 


o 


kalian 


demi- keduanya 


bah- 


sebelum 


dari 


seorang 


maka memer- 


mereka 


terha- 


diajar 


kian itu bercampur 


wa 






budak 


dekakan 


katakan 


dap apa 



lima qalu fatahriru raqabatim min qabli ay yatamassa dzalikum tu'azhuna 



9 y 9 ^ 




> ^ < 
> 


cr* 






dua 


maka 


menda- tidak 


maka ba- 


Maha 


kalian 


bulan 


berpuasa 


patkan 


rang siapa 


3 Mengetahui 


kerjakan 



bih wallahu bima ta'maluna khabir (3) Famal lam yajid fashiyamu syahraini 




A 






dengan dan dengan- 

yangapa Alloh nya 















9/ 

o' 




9 

ot 


>^ t x <> 

oyouJU 


enam 


maka mem- 


mampu 


ti- 


maka ba- 


keduanya 


bah- 


se- 


dari 


berturut- 


puluh 


beri makan 




dak 


rang siapa 


bercampur 


wa 


belum 




turut 



mutatabi'aini min qabli ay yatamassa famal lam yastathi' fa-ith'amu sittina 



r > 

A * | 

4J&1 


> >>> 

^jS^ 




> 

✓ > 








Alloh 


batas-batas/ 


dan itu dan 


kepada 


supaya ka- 


demi- 


orang-orang 




hukum-2 


rasul-Nya 


Alloh 


lian beriman 


kian itu 


miskin 



miskina dzalika litu k minu billahi warasulih watilka hududul lah 



\]S 


^J^JJ 


3 


OJZ 




ol (^) 


pj 


£\& 




mereka 


dan 


Alloh 


mereka 


orang- 


sesung- 


yang 


azab/ 


dan bagi orang- 


dihinakan 


Rasul-Nya 




menentang 


orang yang 


guhnya 4 


pedih 


siksaan 


orang kafir 



walilkafirina 'adzabun alim (4) Innal ladzina yuhaddunal laha warasulahu kubitu 



&&& iOT tcJ tJji Z> Sli d 

dan bagi orang- jelas/ ayat-ayat/ Kami telah dan sebelum dari orang-2 dihi- seba- 

orangkafir nyata bukti-bukti menurunkan sungguh mereka yang nakan gaimana 

kama kubital ladzina min qablihim waqad anzalna ayatim bayyinatiw walilkafirina 



llo 






XS\j> L »-~sr 



> > > S / »/ 

(*Ji 

hari 



tentang lalu Dia membe- semua- Alloh membangkit- 
apa yang ri tahu mereka nya kan mereka 5 

'adzabum muhin (5) Yauma yab'atsuhumul lahu jami'an fayunabbi-uhum bima 

\' *' \' A i 

Maha Me- sesuatu segala/ atas dan dan mereka Alloh 
6 nyaksikan tiap-tiap Alloh melupakannya 

'amilu ahshahul lahu wanasuh wallahu 'ala kulli syai-in syahid (6) 



yang meng- 
hinakan 



>\& 



azab/ 

siksaan 



menghi- 

tungnya 



mereka 

kerjakan 



> ^ 


£ 


& s 9 


4 






4 ^ 


£ 




// 

J 


// 

P 1 


ada 


ti- 


bumi 


di 


dan apa 


langit 


di apa 


menge- 


bahwa 


kamu per- 


tidak- 




dak 






yang 




yang 


tahui 


Alloh 


hatikan 


kah 



Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wama fil ardh ma yakunu 



»>> i ^ 


/> 


< 

^\ 


- /»r 


% 


9 >> |/ 


yt 


* 

S\ 


JUL? 






keenam 

mereka 


Dia 


ke- 

cuali 


lima 


dan 

tidak 


keempat 

mereka 


Dia 


ke- 

cuali 


tiga 


pembicara- 
an rahasia 


dari 



min najwa tsalatsatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum 

»>>/:> *>" " vj| '"C\ \1' /t • * \< \1' 

\*<y) * 4 J^ *\ Jo ' *J ilrt 

Dia beri tahu kemu- adalah di mana bersama Dia ke- lebih dan demiki- dari lebih dan 

pada mereka dian mereka saja mereka cuali banyak tidak an/ itu kurang tidak 

wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum ainama kanu tsumma yunabbi-uhum 

'S Ji j f\ O ® U. u q 

orang-2 ke- kau per- tidak- Maha- sesu- dengan Alloh sung- kiamat (pada) mereka te- tentang 

yang pada hatikan kah 7 tahu atu segala guh hari lah kerjakan apa 

bima 'amilu yaumal qiyamah innal laha bikulli syai-in 'alim (7) Alam tara ilal ladzina 



IJi K" > 9 ' i*>> x .*>* 



darinya mereka kepada mereka kemu- pembicara- dari mereka 



untuk ber- dan mereka ber- 
buat dosa bicara rahasia dilarang apa yang kembali dian 

nuhu 'anin najwa tsumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wayatanajauna bil-itsmi 



an rahasia 



dilarang 






j&k J 11 4 



AjX. 



isij 

rasul 






menghor- ti- dengan memberi penghor- mereka da- dan rasul dan men- 

matimu dak apayang matan padamu tang padamu apabila durhakai 

waTudwani wama'shiyatir rasuli wa-idza ja-uka hayyauka bima lam yuhayyika 



dan per- 
musuhan 



»>> ^ 


£> >' 

J IjSS 


11, 


4&\ 


.O * /> 

Lo joo 




» 


T% 


oJjhj 




Jb 






• / «• 


nrr 






cukup bagi 


kita 


dengan 


Alloh 


menyik- 


mengapa 


diri mereka 


pa- 


dan mereka 


Alloh 


dengan- 


mereka 


katakan 


apa yang 




sa kita 


tidak 


sendiri 


da 


mengatakan 




nya 



bihil lahu wayaquluna fi anfusihim laula yu'adz-dzibunal lahu bima naqul hasbuhum 

t ^> i >-> /t i ^ 0 c "S/ oT 9 ^ ^>^ " 



i>i 






apa- mereka 

bila beriman 



orang- 
orang yang 



wahai 



8 



tempat 

kembali 



maka sebu- mereka me- neraka 

ruk-buruk masukinya Jahanam 



jahannamu yashlaunaha fabi sal mashir (8) Ya-ayyuhal ladzina amanu idza 



1 fr^j 




/ / 

CUl ^axAj 








> 


dan berbi- 


Rasul 


dan men- 


dan per- 


dengan ber- 


kalian bi- 


maka 


cara rahasia 




durhakai 


musuhan 


buat dosa 


cara rahasia 


jangan 









kalian bica- 
ra rahasia 



tanajaitum fala tatanajau bil-itsmi waTudwani wama'shiyatir rasuli watanajau 



5. Sesungguhnya orang-orang yang menentang 

Alloh dan rasul-Nya, mereka dihinakan 

sebagaimana dihinakan orang-orang yang sebelum 
mereka, dan sungguh Kami telah menurunkan 
ayat-ayat yang jelas. Dan bagi orang-orang kafir 
(mendapat) azab yang menghinakan. 

6. Pada hari Alloh membangkitkan mereka 
semua, lalu Dia memberitahu mereka tentang apa 
yang telah mereka kerjakan. Alloh menghitung 
perbuatan mereka itu, dan mereka melupakan 
perbuatannya itu. Dan Alloh Maha Menyaksikan 
segala sesuatu. 

7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa 

sesungguhnya Alloh mengetahui apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi? Tiada 
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan 
Dialah yang keempat. Dan tiada (pembicaraan 
rahasia antara) lima orang, melainkan Dialah yang 
keenam. Dan tiada (pula) pembicaraan rahasia 
antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 
banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di 
manapun mereka berada. Kemudian Dia akan 
memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat 
apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya 
Alloh Maha Mengetahui segala sesuatu. 

8. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang 
yang telah dilarang mengadakan pembicaraan 
rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) 
larangan itu, dan mereka mengadakan 
pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, 
permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan 
apabila mereka datang kepadamu, mereka 
mengucapkan salam kepadamu dengan memberi 
salam bukan seperti yang ditentukan Alloh 
untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri 
mereka sendiri: "Mengapa Alloh tidak menyiksa 
kita disebabkan dengan apa yang kita katakan 
itu?" Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang 
mereka memasukinya. Dan neraka Jahanam itu 
adalah seburuk-buruk tempat kembali. 

9. Hai orang-orang beriman, apabila kamu 
mengadakan pembicaraan rahasia, maka janganlah 
kamu membicarakan tentang membuat dosa, 
permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. 
Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan 
takwa. Dan bertakwalah kepada Alloh, yang 
kepada-Nya kamu dikembalikan. 





10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah 
dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu 
berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah 
memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, 
kecuali dengan izin Alloh dan kepada Alloh-lah 
hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. 

11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", 
maka lapangkanlah, niscaya Alloh akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Alloh 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Alloh 
Mahateliti dengan apa yang kamu kerjakan. 

12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu 

mengadakan pembicaraan rahasia dengan Rasul, 
hendaklah kamu bersedekah sebelum 

pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak 
memperoleh (apa yang akan disedekahkan) maka 
sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

13. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) 
karena kamu bersedekah sebelum pembicaraan 
rahasia kamu (dengan Rasul)? Maka jika kamu 
tidak kerjakan dan Alloh telah menerima tobatmu 
maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, serta 
taatlah kepada Alloh dan rasul-Nya; dan Alloh 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

14. 0 Tidakkah kamu lihat orang-orang yang 
menjadikan pemimpin (dari) kaum yang dimurkai 
Alloh? Orang-orang itu bukan dari kamu dan 
bukan (pula) dari mereka. Dan mereka bersumpah 
atas kebohongan, sedang mereka mengetahui. 



10 Qp ojjii g\ uul! a \y&j % 



& 



pembicaraan sungguh kalian di- kepada- yang (pada) dan ber- 

rahasia hanyalah 9 kembalikan Nya Alloh takwalah 

bilbirri wattaqwa wattaqul lahal ladzi ilaihi tuhsyarun (9) Innaman najwa 



dan 

takwa 



dengan 

kebaikan 



i££ jtg*. \j?S\ <u$\ U 



sesuatu/ 


memberi mudarat 


dan ti- mereka orang-2 


supaya ber- 




setan 


dari 


sedikit pun 


kepada mereka 


daklah beriman yang 


duka cita 








minasy syaithani liyahzunal ladzina amanu walaisa bidharrihim syai-an 










Sj\ 


0i3 ($ 


) o jw' 




X ^ 


oiL 


< 


orang-2 


wahai 


orang-orang hendaknya Alloh 


dan 


Alloh 


dengan 


ke- 


yang 


10 


yang beriman bertawakal 


kepada 




izin 


cuali 


illa bi-idznil lah wa'alal lahi falyatawakkalil mu k minun (10) Ya-ayyuhal ladzina 












\ ' '\\ • <<' 


^3 




'sl 


101 


mela- 


maka la- 


majelis di berlapang- 


kepada 


dika- 


apa- 


mereka 


pangkan 


pangkanlah 


dalam lapanglah 


kalian 


takan 


bila 


beriman 


amanu idza qila lakum tafassahG fil majalisi fafsahu yafsahil 










0! 


Sj\ 0 


1 ** ^ | 1 


& 


\kj 


* p 




mereka 


orang-2 Alloh 


meng- maka bangun- 


dika- 


dan a- 


kepada 


Alloh 


beriman 


yang 


angkat bangunlah lah kalian 


takan 


pabila 


kalian 





lahu lakum wa-idza qilan syuzu fansyuzu yarfa'il lahul ladzina amanu 

0 %L JjIJg 11 ij 01J jU' \}j\ 3$\j x %t 

Maha- kalian dengan dan beberapa ilmu pe- mereka dan orang- di antara 

11 teliti kerjakan apa yang Alloh derajat ngetahuan diberi orangyang kalian 

minkum walladzina Gtul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir (11) 





, // 
ipi 


/ >/ 


>> ^ 


J0> 


>> »/ ys 


isi 


\p 


sj\ 




pembicaraan 


hadapan 


di an- 


maka da- 


(pada) 


kalian berbi- 


apa- 


mereka 


orang-2 


wahai 


rahasia kalian 


(sebelum) 


tara 


hulukan 


Rasul 


cara rahasia 


bila 


beriman 


yang 





Ya-ayyuhal ladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadai najwakum 

< $>'. J { ' { ' i»> ^ 4 t ,r & >'\' { ' M "V- 

^>-j JJLP Oi? J oj? J>- liAb 

Maha Pe- Maha Pe- Alloh maka kalian men- ti- maka dan lebih bagi lebih demi- berse- 
nyayang ngampun sungguh dapatkan dak jika bersih kalian baik kian itu dekah 

shadaqah dzalika khairul lakum wa-ath-har fa-il lam tajidu fa-innal laha ghafurur rahim 









kalian ti- maka ber- pembicaraan hadapan di an- kalian men- bah- apakah 

kerjakan dak jika sedekah rahasia kalian (sebelum) tara dahulukan wa kaliantakut 12 

(12) A-asyfaqtum an tuqaddimu baina yadai najwakum shadaqat fa-idz lam taf'alu 



4 &\ 


\Jp\j 




S» 


\% iji 2 l\ 




j 0 




Alloh 


dan 


zakat 


dan tu- salat 


maka 


atas Alloh 


dan mene- 




taatlah 






naikanlah 


dirikanlah 


kalian 


rima tobat 


watabal lahu 'alaikum fa-aqimush shalata wa-atuz zakata wa-athi'ul laha 






\aJ> 


0 




Jl 


j i' ♦ 0 


JpS 11 




kaum 


mereka jadi- 


orang-2 


ke- 


kalian tidak- 


kalian dengan 


Maha Me- dan 


dan Ra- 




kan pemimpin 


yang 


pada 


lihat kah 13 


kerjakan apa yang 


ngetahui Alloh 


sul-Nya 



warasulah wallahu khabirum bima ta'malun (13) Alam tara ilal ladzina tawallau qauman 

% p± £ ‘jp iil 

kebo- atas dan mereka dari dan dari mereka ti- atas Alloh me- 

hongan bersumpah mereka tidak kalian dak mereka murkai 

ghadhibal lahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wayahlifuna 'alal kadzibi 









J^\ 


IjuJJ- 








jA (J) 


< 




mereka 


apa 


sangat 


sungguh 


sangat 


azab 


bagi 


Alloh 


menye- 


mereka 


dan/sedang 


adalah 


yang 


buruk 


mereka 


keras 




mereka 




diakan 14 


mengetahui 


mereka 



wahum ya'lamun (14) A'addal lahu lahum 'adzaban syadida innahum sa-a ma kanu 



1 


** •*> 




\jX*& 


AJ>- 




\jjj^i Qjj) 




maka bagi 
mereka 


Alloh jalan 


dari 


lalu mereka 
menghalangi 


perisai 


sumpah-2 

mereka 


mereka 

menjadikan 15 


mereka 

kerjakan 



ya'malun (15) lttakhadzu aimanahum junnatan tashaddu 'an sabilil lahi talahum 



isi 






% 


^ < 
’0y\ 




& 


3 




4>\jJ- 


Alloh 


dari 


anak-anak 


dan 


harta benda 


dari 


ber- 


ti- 


hina 


azab/ 






mereka 


tidak 


mereka 


mereka 


guna 


dak 


16 


siksa 



'adzabum muhin (16) Lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minal lahi 





(Ji © 






*> 

r* 


Jl3\ 












- 


membangkit- 


(pada) 


mereka 


di da- 


neraka 


api/ 


peng- 


mere- 


sesuatu / se- 


kan mereka 


hari 17 


kekal 


lamnya 




neraka 


huni 


ka itu 


sedikit pun 



syai-a ula-ika ash-habun nari hum fiha khalidun (17) Yauma yab'atsuhumul 






keta- se- atas 


bahwa dan mereka kepada 


mereka sebagai- 


kepa- lalu mereka semua- 


Alloh 


huilah suatu 


mereka mengira kalian 


bersumpah mana 


da-Nya bersumpah nya 




lahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wayahsabuna annahum 'ala syai k ala 
















>> 

r 4 


rrl 


meng- lalu menjadikan 


setan 


atas 


menguasai 


orang-orang 


mere- 


sungguh 


ingat mereka lupa 




mereka 


18 


pendusta 


ka 


mereka 


innahum humul kadzibun (18) lstahwadza 'alaihimus syaithanu fa-ansahum dzikral 










/ » i 

ol 


y\ 


> » 


Juj 


ii- J I 

4U\ 


> p 










orang-orang me- 


setan 


golongan sesung- 


keta- setan 


golongan 


mereka 


Alloh 


yang merugi reka 




guhnya 


huilah 




itu 





lah ula-ika hizbusy syaithan ala inna hizbasy syaithani humul khasirun 





4 




7'\” 

<0 j-^jj 




Ojl 


— s' 


ti (3 


orang-orang 


terma- 


mere- 


dan 


Alloh 


mereka 


orang-2 


sesung- 


yang hina 


suk 


ka itu 


rasul-Nya 




menentang 


yang 


guhnya 19 



(19) Innal ladzina yuhaddunal laha warasulahu ula-ika fil adzallin (20) 





i < 


a\ 


i Jk >i > >s 


bl 




4&\ 


Maha- 


Maha- 


Alloh 


sesung- dan rasul- 


Aku 


pasti menga- 


(oleh) 


perkasa 


kuat 




guhnya rasul-Ku 




lahkan/menang 


Alloh 






21 

Katabal lahu la-aghlibanna ana warusuli innal laha qawiyyun 'aziz (21) 





xjjz\j>_ 


jH\ 




li 


LajS 


> c 


V 


orang 


mereka ber- 


akhirat dan 


kepada 


mereka 


suatu 


kamu akan 


tidak 


yang 


kasih sayang 


hari 


Alloh 


beriman 


kaum 


mendapati 





La tajidu qaumay yu k minuna billahi walyaumil akhiri yuwadduna man 



p> 


J' 


^0 


\J\^=a 


,1- < 

JJ J 


\j^»jj 


4jLi\ 


SIJ^ 


anak-anak 


atau 


bapak-bapak 


mereka 


walau- 


dan 


Alloh 


ia me- 


mereka 




mereka 


adalah 


pun 


rasul-Nya 




nentang 


haddal laha warasulahu walau kanu aba-ahum au abna-ahum 










>• 
c > 





tiU.i 




j' 




1 jj 








hati 


da- 


(Alloh) 


mereka 


keluarga 


atau 


saudara-2 


atau 


mereka 


lam 


menetapkan 


itu 


mereka 




mereka 





au ikhwanahum au 'asyiratahum ula-ika kataba fi qulGbihimul 



15. Alloh telah menyediakan bagi mereka azab 
yang sangat keras, sungguh mereka sangat jahat 
dengan apa yang mereka kerjakan. 

16. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka 
sebagai perisai, lalu mereka menghalangi 
(manusia) dari jalan Alloh; karena itu mereka 
mendapat azab yang menghinakan. 

17. Harta benda dan anak-anak mereka tiada 
berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari 
azab Alloh. Mereka itulah penghuni neraka, dan 
mereka kekal di dalamnya. 

18. Pada hari Alloh membangkitkan mereka 
semua, lalu mereka bersumpah kepada-Nya 
sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan 
mereka menyangka bahwa mereka akan 
memperoleh sesuatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. 

19. setan menguasai mereka, lalu menjadikan 
mereka lupa mengingat Alloh; mereka itulah 
golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
golongan setan itulah orang-orang yang merugi. 

20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang 
Alloh dan rasul-Nya, mereka itu termasuk orang- 
orang yang hina. 

21. Alloh telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasul- 
Ku pasti menang". Sesungguhnya Alloh Mahakuat 
lagi Mahaperkasa. 





22. Kamu (Muhammad) tidak akan mendapati 
kaum yang beriman pada Alloh dan hari akhirat, 
mereka (tidak akan) berkasih-sayang dengan orang 
yang menentang Alloh dan Rasul-Nya, walaupun 
mereka itu adalah bapak-bapak mereka, atau 
anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka 
atau keluarga mereka. Mereka itu telah Alloh 
tetapkan dalam hati mereka keimanan, dan Dia 
menguatkan mereka dengan ruh (pertolongan) 
yang datang dari-Nya. Dan Dia memasukan 
mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Alloh 
rida terhadap mereka, dan merekapun rida 
(terhadap limpahan rahmat) dari-Nya. Mereka 
itulah golongan Alloh. Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya golongan Alloh itulah orang-orang 
yang beruntung. 



•> y 9 s* ' ' x I ^ sM 



> ^ < ,*• ^ i . 



mengalir surga 




dan Dia mema- dari- 


dengan ruh 


dan Dia mengu- keimanan 






sukkan mereka Nya 


(pertolongan) 


atkan mereka 




imana wa-ayyadahum 


biruhim minh wayudkhiluhum jannatin tajri 








,»> ^ >>r^ 

I 


>i . 








1 


S* 


dan me- dari 


Alloh 


meridai di da- 


mereka 


sungai- 


bawah- 


dari 


reka rida mereka 




lamnya 


kekal 


sungai 


nya 




min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyal lahu 'anhum waradhu 








/®\ t ^>> • > >r. 


>> 

r* 


<j\ 


VI %\ 


> f 


^jl 




orang-2 yang 


me- 


Alloh golongan sesung- 


keta- Alloh 


golongan 


mereka 


dari-Nya 


22 beruntung 


reka 


guhnya 


huilah 




itu 





'anh ula-ika hizbul lah ala inna hizbal lahi humul muflihun (22) 






